PROPOSAL ISRA' MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW. 
DAN HAFLAH AKHIRUSSANAH 
TAHUN 1445 H / 2024 M 


PANITIA HARI BESAR ISLAM (PHBI) MASJID NURUL IMAN 
PERINGATAN ISRA’ MI'RAJ DAN HAFLAH AKHIRUSSANAH 
Masjid Nurul Iman Jalan Mbah Kyai Lasih Dukuh Klasian Desa Tanjungharja Kramat Tegal 52181 


I. PENDAHULUAN 


L1 LATAR BELAKANG KEGIATAN 


Bulan Rajab merupakan bulan di mana kita dapat mengingat, merenung, serta 
memetik hikmah atas terjadinya peristiwa yang sangat luar biasa yaitu peristiwa 
Isra' Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. 


Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada Malam Kamis tanggal 
27 Rajab 1445 Hijriah atau 8 Februari Tahun 2024 merupakan wujud cinta kasih 
kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Rasulullah telah menunjukkan 
jalan yang menuju keridhaan Allah SWT. yakni berupa agama Islam dengan sumber 
utama Al-Quran dan Hadist. 


Peristiwa Isra' Mi'raj ini merupakan malam 27 Rajab tahun ke-11 sesudah beliau 
diangkat menjadi rasul. Kejadian Isra'Mi'raj ini memberikan kekuatan batin kepada 
Nabi SAW dalam memperjuangkan tegaknya Agama Islam dan ujian bagi kaum 
muslimin sendiri. 


Dalam peristiwa ghaib tersebut, orang-orang beriman dihadapkan kepada kejadian 
yang menakjubkan dan di luar akal manusia, yaitu perjalanan ribuan kilometer 
sekaligus menembus tujuh lapis langit yang hanya ditempuh dalam satu malam 
saja. 


Bagi kaum Quraisy dan orang-orang kafir peristiwa ini mereka jadikan bahan hinaan 
dan olok-olokan yang sangat keji dan menuduh Rasulullah sebagai orang yang gila. 
Nauzubillahimin dzalik. 


Berangkat dari hal tersebut, maka kami selaku panitia kegiatan ingin menggelar 
ragam kegiatan peringatan Isra Miraj 1445 Hijriah seraya memetik momentum 
rjalanan Nabi Muhammad SAW menjemput perintah shalat. 


1.2 


TEMA DAN TUJUAN KEGIATAN 
1.2.1 Tema Kegiatan 


“Membangun generasi Islam akhir zaman yang berakhlak 
mulia dan semakin taat dalam ibadah sejak usia muda.” 


1.2.2 Tujuan Kegiatan 


Menggelar peringatan Isra' Mi'raj 1445 Hijriah tahun 2024 adalah 
wujud dari semangat kita selaku umat muslim agar lebih 
semangat meraih takwa. 


1. Meningkatkan ukhuwah islamiyyah antar sesama siswa, 
guru, dan warga sekolah. 

2. Menjadi sumber motivasi kepada generasi penerus agar 
sealu memegang teguh tali agama Allah dan dapat 
membentengi diri dengan keimanan dan ketakwaan yang 
kuat. 

3. Menguatkan pemahaman dan pengetahuan siswa tentang 
urgensi shalat bagi diri dan umat 


II. ISI PROPOSAL 


II.1 


WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 


Waktu dan tempat pelaksanaan dari kegiatan ini adalah: 


Hari, Tanggal : Sabtu, 17 Februari Tahun 2024 
Waktu : 20.00 WIB — selesai 

Tempat : Masjid Nurul Iman — Klasian 
Pembicara : Ust. Badrus Zaman Kanza 


Qori : Ust. Abror Dwi Nugroho 


II.3 SUSUNAN KEPANITIAAN 
Penanggung Jawab : Bapak Sukhaeri ( Ketua RW ) 


Panitia Pelaksana 


Ketua Pelaksana : Bapak Komarudin 

Sekretaris : Bapak Miftakhussalam 

Bendahara : Bapak Sugeng 

Perlengkapan : Bapak Fdi 

Donatur 1 : Saudara Khusen Amin 
: Saudara Anang Wahyu 

Donatur 2 : Saudara Zaki Mubarok 
: Saudara Riski 


IIl. ESTIMASI BIAYA 


Π.Ι ANGGARAN 

1. Pembicara / Kyai : Rp. 1.000.000 
2. Oori :Rp. 300.000 
3. Konsumsi : Rp. 1.000.000 
4. Sound System : Rp. 800.000 
5. Kado : Rp. 300.000 
6. Wedang : Rp. 200.000 
7. Buah : Rp. 150.000 
8. Aqua : Rp. 100.000 
9. Hadroh :Rp. 300.000 
10. Fotocopy / Print :Rp. 50.000 


Total : Rp. 4.200.000 


IV. PENUTUP 


Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka menyambut peringatan Isra' Mi'raj Nabi 
Muhammad SAW ini diharapkan untuk didukung oleh semua pihak. 


Semoga dengan ridho Allah SWT, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, 
ditambah bantuan dan partisipasi aktif dari semua pihak demi suksesnya 
kegiatan ini. 


Demikian proposal ini kami buat. Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi 
Bapak/Ibu. Semoga acara ini dapat terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. 
Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 


Sekretaris Ketua Pelaksana 


Miftakhus Salam Komarudin 


Menyetujui 
KETUA RW Klasian 
Kelurahan Tanjungharja f qa 


ν. 


SUKHAERI 


PANITIA HARI BESAR ISLAM (PHBI) 
MASJID NURUL IMAN PERINGATAN ISRA' MPRAJ DAN HAFLAH AKHIRUSSANAH 
Masjid Nurul Iman Jalan Mbah Kyai Lasih Dukuh Klasian Desa Tanjungharja Kramat Tegal 52181 


DAFTAR DONATUR PER KK Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) 


| No | Name | Jumlah | TandaTangm | 
NEUEN 1 o A 
Se 0 1, — 
o | EMEA" S 
EE TK” 1 | 
me e TT s5 
pos | "ww | f—oS 
"ντ"... αυ 
καν | |] |] -|(0101 l| .. 
ΣΕ ν΄: ---------:1-- - - - 
BN m 0  Υ- 
ama". | 0 — | mmo | 
.... ep ου | A 5 | 
9 o ë O  ᾗὉ Ὁ 
ag -— 2 |... sia) 
a NEN. — ο μι 
Tg———— ||" M] 
w| c | — VEM. d 
Λι. TI αἱ RK κα. 
mer |  3w — w  '. 
EN oo n 
END AREE dh ;M Ee 
le] — ii Iu | X A. 
pe | —  —  * XM - 
L* ο E 


| 
| 
il 


EN || 


"| j= 


| 


PANITIA HARI BESAR ISLAM (PHBI) 
MASJID NURUL IMAN PERINGATAN ISRA' MPRAJ DAN HAFLAH AKHIRUSSANAH 
Masjid Nurul Iman Jalan Mbah Kyai Lasih Dukuh Klasian Desa Tanjungharja Kramat Tegal 52181 


DAFTAR DONATUR PER KK Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) 


| No | μα | 5.5». | 
a Ó0 DG = | 
| 2 | |... | .|v/|| —# 
| τ — -E 
Ew" : — == Vas | 
NNNM 9 
|  . |. mam 

KR πα...” μμ... 


(ee) 
NJ 


- 


4 

] 
l 
illi 


— HG 
|| 


|, 


PANITIA HARI BESAR ISLAM (PHBI) 
MASJID NURUL IMAN PERINGATAN ISRA' MPRAJ DAN HAFLAH AKHIRUSSANAH 
Masjid Nurul Iman Jalan Mbah Kyai Lasih Dukuh Klasian Desa Tanjungharja Kramat Tegal 52181 


DAFTAR DONATUR PER KK Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) 


| No | Ἢ μυ | Tanda Tangan | 
Kucz"... © | 
|? | 1 0 W" 
| 8 | Kac" | 
Eat" "mal SEN 
7*5 1 ν | om AM 
Kosa ||| mama 
"er Mmo MM 
| Gu." Go | — —| 
E23; — | — A. . e | — .— 
Μη" | A | m | 
L8 ]-— —— er eee 
EFTER BEA al 
SS «οκ Μα... oi 


| A 
- 


N 
ο | ΟΙ 


E 
l 


© 


οο 


be 
lu 


“| go 
BER Il 


PANITIA HARI BESAR ISLAM (PHBI) 
MASJID NURUL IMAN PERINGATAN ISRA' MPRAJ DAN HAFLAH AKHIRUSSANAH 
Masjid Nurul Iman Jalan Mbah Kyai Lasih Dukuh Klasian Desa Tanjungharja Kramat Tegal 52181 


DAFTAR DONATUR PER KK Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) 


| No | —— Nem — ΔΙ μων | Tanda Tangan | 
Soo o o © | 
|? | à à| | m 
ooo | τ 
αμ τι στ 7 SEN 
De Ki om. |] 
''''' ry 
"or Mmo MM 
ΥΣ: | —  —| 
NES); — — | | | ]  . 
sloikow" | || 000 | m o | 
υπ | NN ALF 
[94 ——————— * |_ BEA AE 
Ea EMEN e αμα" Ὁ 
NEC ZEP" τ. TEENS MURUS 
Ka. MEEN" 
8 e D 
JA... ' 
απο O oo — 
"saw 8 
BA REM CF. IA 
ΕΠΙ aa | "==" 
EEE! aa 


"I 
| 


pm 
n 


